Aa 


SAB Da 3 


“Dongeng Dari Dirah” ini akan dipentaskan di Perancis pada tanggal 26 Pebruari — 24 Maret 1974 dengan judul 
"La Sorciere de Dirah” di Chaillot Theatre National Paris. 

Teater Sardono ini suatu group yang tidak tetap, selalu berganti-ganti orang, akan memberangkatkan duapuluh 
lima orang penari-penari/penabuh-penabuh Bali-Jawa: untuk mengikuti Festival Fantastiyue yang pertama di 
Eropa dengan thema2 Futurisme dan Mithologi yang berlangsung antara 20 Nopember 1973 hingga 6 Juli 1974 
diikuti oleh antara lain : 

"Jum'at atau Kehidupan yang Buas” disutradarai Meichel Raffaeli dan Antonious Vitez, musik oleh Georges 
'Aperghis (20 Nopember — 16 Desember 1973). 

"Princes Turandot” disutradari Lucian Pintilis (15 Januari — 10 Pebruari 1974) 

"Merah seperti Darah” disutradari Claude Regy (19 Pebruari — 24 Maret 1974) 

“Mujizat” disutradari Antonious Vitez (16 April — 19 Mei 1974) 

“"Tabarin" disutradarai David Esrig (7 Mei — Juni, 1974) 

“Memburu Tubuh Manusia” disutradarai Luch Ronconi (4 Juni — 6 Juli. 1974) 

Juga diikuti : 

Bread and puppet theatre (Amerika) disutradari Peter Schuman 

Bunraku (teater boneka Jepang) 

Le Theatre Cricot 2 de Cracovis disutradarai Tadeuz Kantor 

Les Colombaloni (Itali) 

Mistero Buffo (Teater Tunggal Dario Fe) 

La Tempete (Karya Shakespeare) sutradara D. Estrig (Bulgaria) 

Atelier “House” disutradarai Meredith Monk 

La Nowvelle Babylone (Film) diiringi musik hidup karya Chostakovitch, dirigen Diego Masson.— 


I 


2 — 3 PEBRUARI 1974 
Jam 20.00 
TEATER TERTUTUP 
TAMAN ISMAIL MARZUKI 


Jl. Cikini Raya 73 Til. 42605 


"" DONGENG DARI DIRAH'"" 


PEMAIN / PENARI 


| Wayan Diya S. Kardjono 
Sal Murgiyanto Sugeng 
Sentot Sudiharto | Made Netra 
Rochmat | Nyoman Suyasa 
Tri Sapto | Ketut Rina 


Sukmawati Sukarno 
Retno Maruti 

Ni Made Asri 

Ni Nyoman Sarwi 


Ida Ayu Komang Surat 
| Gede Tapa Sudana 
| Made Pasek Tempo 


PENABUH 


Ida Bagus Made Geria 
| Ketut Grindem 
Aloysius Suwardi 


| Wayan Sadra 
Pande Made Sukertha 
Suharto 


KOREOGRAFI & SUTRADARA 
Sardono W. Kusumo 


ASSISTEN 
| Wayan Diya 
DESIGNER 


Danarto. 


| & L a T | . 3 5 (3 
3 as 13 Suu 
AP v | MN 7 " f 


Ga Na. aa Pi 1 
ngengat diah 


